BANTAHAN TERHADAP 
BERBAGAICELAAN 

ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY 
TERHADAP ORANG-ORANG 
YANG TIDAK BERSALAH 



Asy-Syaikh al-Allamah Dr. Rabi’ 

BIN HADY AL-MADKHALY iilfc 




BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN 
HADY TERHADAP ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 

Asy-Syaikh al-Allamah Dr. Rabi' bin Hady al-Madkhaly hafizhahullah 


Ul ioIjia aJT <uii p Jlj dil 


Sesungguhnya asy-Syaikh Muhammad bin Hady memiliki tindakan-tindakan yang 
mencoreng nama baik sekian banyak Saiafiyyun dengan cara menghujat mereka 
sebagai 'sha'afiqah' dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang digabungkan 
dengan ahii bid'ah. (1) 

Yang semacam ini merupakan bentuk vonis terhadap mereka sebagai ahii bid'ah 
tanpa menyebutkan bukti-bukti atas tuduhannya. 

Maka saya ingin membela orang-orang yang terzhalimi tersebut, dalam rangka 
mengamalkan sabda Rasululiah shallallahu 'alahi wasallarrr. 


"Tolonglah saudaramu yang zhalim atau yang terzhalimi!" 
Juga berangkat dari firman Aiiah ‘Azza wa Jalla : 


i3i Ji 


"Katakanlah: Tunjukkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang yang jujur. " (QS. 
Al-Baqarah: 111) 

Berikut ini kami sampaikan kepada para pembaca yang mulia bantahan terhadap 
tuduhan-tuduhannya yang kosong dari bukti-bukti: 

[1]. Asy-Syaikh Muhammad bin Hady waffaqahullah mengatakan dalam 
ucapannya di beberapa kesempatan ketika mencela sebagian Saiafiyyun, hal itu 
dalam rekaman yang tersebar dengan suaranya: 


"Wahai segenap orang-orang yang saya cintai, wajib atas kita untuk semangat 
mengambil bimbingan para ulama besar yang kokoh dan ahii tahqiq, dan tidak 
mengambil dari orang-orang rendahan dari kalangan anak-anak muda yang mulai 
berani menyerang kita dari sini dan sana." (2) 

Saya katakan: 

Saya berharap engkau menyebutkan kepada kami siapa nama para ulama besar 
yang kokoh dan ahii tahqiq yang engkau semangat untuk mengambil bimbingan 
mereka? 

[2]. Asy-Syaikh Muhammad bin Hady mengatakan: 


lJ 






is l — ^y IjAjCLxS r - ' ‘ ^' C-^S 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 





"Kemudian aku wasiatkan kepada kalian wahai segenap orang-orang yang aku cintai 
agar kalian saling bersaudara diantara kalian dan semua saudara-saudara kalian 
Ahlus Sunnah para penuntut ilmu Sunnah dan hadits, aku wasiatkan kepada kalian 
agar kalian saling bersaudara diantara kalian dan jauhilah sebab-sebab 
perpecahan." (3) 

Saya katakan: 

Ucapan ini dihancurkan oleh sikap-sikapmu yang telah memecah belah Salafiyyun di 
berbagai negeri, dan diantara sikap-sikap tersebut adalah pernyataanmu yang jelas 
kepada para pengikut (Muhammad Ali) Farkus di Aljazair agar mereka tidak bersatu 
dengan Salafiyyun yang mengajak mereka untuk bersatu, dan ucapanmu ini ada 
terekam. 


Perbuatanmu ini menyelisihi firman Allah ‘Azza wa Jalla: 

1: .yCyyB yzsd (j) Ay^yy alii \ ^xJp \y - -—>‘^■ CjG \y alii \ 

"Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara kalian, dan 
taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar beriman." (QS. Al-Anfal: 1 ) 

Juga menyelisihi firman Allah Azza wa Jalla: 

10:Ol.alii I \jS3\j - OV I5 y>-\ 0I \J\ 


"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah 
hubungan diantara dua orang saudara kalian (yang berselisih) dan bertakwalah 
kepada Allah." (QS. Al-Hujurat: 10) 


Dan juga menyelisihi sabda Nabi shallallahu alahi wasallam : 

Z i 'Z 

Ij \j ! As>-jd 


"Maukah aku kabarkan kepada kalian amal yang lebih utama dibandingkan dengan 
derajat shalat, puasa, dan shadaqah?” 

Para shahabat menjawab, "Tentu." 

Beliau menjelaskan: 

(jCJI Oli .iLUj ‘(jCJl CjG 


"Memperbaiki hubungan (sesama muslim), dan rusaknya hubungan adalah perkara 
yang membabat habis (menghancurkan kebaikan)." 

[3]. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Hady mengatakan: 


1* I S-'Jyib I fi-Jyib 1 ^\£2xl I I 3 I l—J I 0^0 I p' l ^ .**11 I l—Jl.*.**, I 

‘ J— ' ^ I 1 , ^ 0 Jy , y 1 r . ^ l Q C-1 t ‘y-P a " (^ • P E ^3 a..I I ^ i-J' I \ySy^ ; *yj 1 

La ajG ^-JLxa aJS* (jll ji Jo-I - I c. alii I I a' < I ^ 9 Gl , '^a 1 a, Jci-lj ^ < 


Jl y S „ IjJaio ly ^ )y 

l_a \y . I y -—.jS-1 I , 11 ^y^ ’^plxl I ^ ^i'i \ ‘—\ - > \ y \ ^ i -— * y -B -^ 2 y 


’ yyZy JUJl ^ 1 ) 

cdJJi l jy> 4 I 3 U (3 ^y \y ~ ^1 ^ ( j-a ajU e-dyb 

I (j^XJ 3 ijas- OjJSsUi 


■jLS^I 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 




"Termasuk sebab-sebab perpecahan adalah mendengarkan ucapan orang-orang 
rendah ini, dan termasuk sebab-sebab perpecahan di masa ini adalah mengambii 
ilmu dari orang-orang rendah ini, yaitu dari Sha'afiqah yang telah memecah belah 
Salafiyyun, mereka telah memecah belah Ahlus Sunnah di semua tempat. Kita 
berlindung kepada Allah dari mereka dan dari perbuatan mereka, maka jangan 
berhubungan dengan mereka, jangan mendengar ucapan mereka, jangan 
menghubungi mereka, jangan mengambii ucapan mereka, dan jangan percaya 
dengan penukilan mereka! Karena sesungguhnya mereka -demi Allah- merupakan 
keburukan dan kejelekan atas kalian. Aku peringatkan kalian dari itu semua wahai 
segenap orang-orang yang aku cintai, karena demi Allah sesungguhnya tidak ada di 
belakang mereka selain fitnah dan mencabik-cabik barisan Ahlus Sunnah dan 
mencabik-cabik barisan Salafiyyun. Para ulama berusaha untuk menyatukan, 
sedangkan Sha'afiqah maka sesungguhnya siapa saja yang bergabung ke 
pangkuan mereka dan mendengar ucapan mereka, mereka akan membinasakannya 
walaupun dia orang yang telah tua. Kita berlindung kepada Allah darinya. Jadi 
engkau jumpai pengaruh mereka jelas hingga terhadap sebagian orang-orang yang 
telah tua." (4 > 

Saya katakan: 

1. Tunjukkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang yang 
engkau sebut dengan Sha'afiqah telah memecah belah Salafiyyun di semua 
negeri! 

2. Jangan lupakan seruanmu kepada orang-orang Aljazair yang bergantung kepada 
dirimu agar jangan bersatu dengan saudara-saudara mereka yang sangat ingin 
bersatu! 

3. Sebutkan kepada kami siapa para ulama yang berusaha untuk menyatukan, 
semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, kemudian ikutilah jalan 
mereka! 

4. Sebutkan kepada kami siapa sebagian orang tua yang telah dibinasakan oleh 
orang-orang yang engkau sebut sebagai Sha'afiqah! 

5. Sebutkan nama para masyayikh kibar yang terpengaruh dengan orang-orang 
yang engkau sebut sebagai Sha'afiqah, dan sebutkan apa pengaruh-pengaruh 
yang jelas tersebut! 

[4]. Asy-Syaikh Muhammad bin Hady mengatakan: 


*■ i s- s- 

^yA aI)L taLx-—(3 Aj i_i? 3^ N cAjca AjjSvJ !A*_a AjlsLJI 

L* pla.C-1 Ls oJJfc (3 UjIj -AS <• ^Ja.l \ Aj 6 aJ AXil 3s- 9 *^- 9 


cLojJLi loLolj La i_■, 


4 L«^ ToLo b 


"Seorang yang tua telah memiliki pengalaman, sehingga ilmunya tidak disusupi oleh 
syubhat dan tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya. Berbeda dengan anak-anak 
muda yang mereka bisa disusupi oleh hawa nafsu. Sekarang ini kalian bisa melihat 
mereka menutup mata dari berbagai bencana besar yang nampak jelas seperti 
gunung Uhud! Tidak ada selain karena pelaku bencana besar tersebut bersamanya! 
Jadi dia tidak loyal kepadanya kecuali karena dia bersamanya, bukan karena 
agama, dan bukan pula karena kebenaran dan petunjuk, sehingga hawa nafsu 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 



menyeretnya dalam bab ini -kita berlindung kepada Allah darinya- berbeda dengan 
orang yang telah tua, dengan taufik Allah dia tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsu, 
sedangkan seorang pemuda bisa terpengaruh oleh berbagai kepentingan. Berapa 
banyak kita saksikan di hari-hari ini, alangkah besarnya yang kita lihat, dan alangkah 
mengherankan apa yang kita lihat dari orang-orang yang menjual agama mereka 
dengan dunia dan digelincirkan oleh setan." (5) 

Saya katakan: 

1. Saya dan selain saya berharap engkau menyebutkan kepada kami berbagai 
bencana besar yang nampak jelas seperti gunung Uhud tersebut. 

2. Tunjukkan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan loyalitas sebagian orang 
yang engkau sebut dengan Sha'afiqah kepada orang-orang yang telah menjual 
agama mereka dengan dunia dan telah digelincirkan oleh setan! 


[5]. Dia juga mengatakan: 




"Mereka ini adalah orang-orang yang masih muda usia, dungu akalnya, sedikit 
ilmunya, dan kita melihat sikap berganti-ganti warna mereka dalam agama Allah, 
mereka mendiamkan kebathilan karena kedekatan pelakunya dengan mereka, dan 
mereka tidak menerima kebenaran karena orang yang membawanya mengingkari 
keadaan mereka, mereka ini merupakan sebab bencana di masa ini, kita berlindung 
kepada Allah darinya." (6) 

Saya katakan: 

Tunjukkan bukti-bukti atas sikap berganti-ganti warna mereka dalam agama Allah 
dan orang-orang yang engkau namakan dengan Sha'afiqah, dan yang menunjukkan 
bahwa mereka mendiamkan kebathilan karena kedekatan pelakunya dengan 
mereka dan mereka tidak menerima kebenaran karena orang yang membawanya 
mengingkari keadaan mereka! 


[6]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 

3 A — a a] t --1 L^j— ijAlLa > 3?-- i 

3 j o-X-LC- 3c- ^ ^j^-=)l j t*)l) C-Jjj a C-iiol :aj JUb 4 a gl' 

0jjiljEj (ja-'f I aJa3\jc3! ^ jJ\ U lj 3 JJ-^ 3 44 jcoj ^ .IjC- 

!?^ljJ-l jilio VS ijS3 JS” 


"Ketika ada seseorang masuk menemui Rabi'ah guru al-lmam Malik - 
rahimahumallah- mereka menjumpai beliau sedang menangis, sehingga orang yang 
masuk khawatir dan takut karena tangisan beliau dan menyangka ada musibah yang 
menimpa diri beliau, maka dia bertanya kepada beliau, 'Apakah Anda ditimpa 
musibah?' Beliau menjawab, 'Tidak, hanya saja orang yang tidak berilmu telah 
dimintai fatwa dan telah muncul perkara yang besar dalam Islam.' 

Laa ilaaha illallah, lihatlah hal ini pada zaman Rabi'ah, maka kira-kira apa yang akan 
diucapkan oleh Rabi'ah seandainya beliau melihat keadaan kita di hari ini bersama 
Sha'afiqah yang terus menyerang manusia di semua tempat sebagaimana hewan- 
hewan pengerat menyerbu mangsanya?l" (7) 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 



Saya katakan: 

Saya berharap engkau menyebutkan kepada kami apakah fatwa-fatwa yang muncul 
dari mereka dan yang menjadi sebab muncuinya perkara yang besar dalam Islam 
itu?! 

[7]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 


"Dan hendaknya benar-benar hati-hati jangan sampai memperhatikan ucapan orang- 
orang yang masih muda atau sedikit ilmunya, dalam keadaan ada para ulama 
besar." (8) 


Saya katakan: 

Saya bertanya kepadamu: Apakah engkau sendiri mau menerima nasehat-nasehat 
para ulama besar, agar penerimaanmu terhadap nasehat-nasehat tersebut menjadi 
kunci kebaikan yang besar dan menutup keburukan yang besar yang akan menyeret 
kepada kebinasaan?! 

[8]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 


Jji” IJo ijl Jo^jj j ^ loj aJp \ j) J o JJX- Jx- ^ (jts 

Joijj • Jj-®i I- 0 


"Sesungguhnya orang yang muda usianya tidak memiliki ilmu dan akan nampak 
kebodohannya jika dia tampil di majelis-majelis ilmu, dan dia datang membawa sifat 
ujub dan bangga diri, dan dia ingin agar manusia membeia semua yang dia 
ucapkan, sehingga dia sesat dan menyesatkan orang iain." (9) 

Saya katakan: 

Jelaskan kepada kami seperti apakah yang dibawa oleh mereka -atau salah 
seorang dari mereka- berupa sikap ujub dan bangga diri dan mereka -atau salah 
seorang dari mereka- ingin agar manusia membeia semua yang dia katakan atau 
yang mereka katakan?! 

[9]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 


I Jo- ^ i 


S- ^ t- s- s- . . 

■3j\ (Jol 0 jjfc oJJti ^$+hxj Jo -\jj ^$+h*j> ijLlJ z \jljuo L> jJo-1 Jp 

f- lo J^- iI | \ I JJfc Lto-oj i b \j I Jl-.--- £ 4^9 - (^" * I ^ I 


"Waspadalah waspadalah jangan sampai anak-anak muda bergabung dengan yang 
lainnya dan sebagian mereka mengambii ilmu dari sebagian yang lain, demi Allah ini 
merupakan bencana, iniiah yang telah menjatuhkan Khawarij kepada kesesatan 
mereka, kita memohon keselamatan kepada Allah, dan setiap kali kalian melihat 
sebagian dari hal ini maka ingatlah sabda Nabi shallaiiahu alahi wa sallam, 
"(Khawarij) adalah anak-anak muda dan dungu akalnya." (10) 

Saya katakan: 

Menyerupakan orang-orang yang engkau musuhi dengan Khawarij adalah batii. 
Kemudian mereka yang banyak engkau hujat sebagai Sha'afiqah sebagian mereka 
ada yang menyandang gelar doktor iimu syari'at, sebagian mereka menyandang 
gelar magister, dan sebagian mereka menyandang gelar sarjana. Jadi hujatan ini 
merupakan kesaiahan besar, dan vonismu terhadap mereka sebagai orang-orang 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 



bodoh merupakan kekeliruan fatal. Karena orang-orang yang semisal dengan 
mereka di masa al-lmam Muhammad bin Ibrahim dan al-lmam Abdul Aziz bin Baz 
ditunjuk sebagai pengajar dan hakim, dan tidak seorang ulama pun yang menyelisihi 
beliau berdua. 

[10]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 

•AA£- j t( j 4l3.A^-\ 3a.A^-\ j t6lA>'il 3^ \ ^ 


"Jangan mengambil ilmu dari mereka, karena sesungguhnya anak-anak muda yang 
bersama mereka adalah berbagai kemungkaran, dan yang muncul dari anak muda 
adalah kemungkaran, dan bersama anak-anak muda muncul perbuatan mengada- 
ngada dalam agama (bid'ah), dan memunculkan bid'ah banyak sekali dilakukan oleh 
anak-anak muda!" (11) 


Saya katakan: 

Sesungguhnya mereka bukan anak-anak muda, dan tidak muncul dari mereka 
kemungkaran-kemungkaran. Sementara dalam menyikapi mereka engkau sendiri 
menyelisihi orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan dari para ulama yang 
mereka lebih tua darimu dan lebih kuat dalam berpegang teguh dengan as-Sunnah. 


[11]. Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 

23 pJSs i—3 }\ 23 3^ J - 4 \ j-AjCLil j I y&y>~\J 

j aGJa* Jjj j]z}\ 3 j* ^ 3 ^-^! 3 j 4^1 

A\ ^C- ‘** * 4s.GU^JU '■ ^ ?7 a I i "3 Aj^.^ 43Gx^9 3 3 ^?Aj 

3pLc- l —4 iJA].aS* AjEjIaM 3 4^iIJLa 


"Semangatlah untuk mengambil ilmu dari para ulama besar dan jauhilah yang masih 
muda-muda, dan waspadalah terhadap Sha'afiqah, karena sesungguhnya mereka 
adalah penyamun jalanan yang memutus jalan yang dilalui oleh para penuntut ilmu, 
sehingga mereka menghalangi para penuntut ilmu dari para masyayikh kibar dalam 
keadaan para ulama itu banyak, mereka juga mendorong agar mengambil ilmu dari 
anak-anak muda yang salah seorang dari mereka seperti anak ayam yang 
tenggelam di cangkir, suaranya seperti suara anak ayam yang tidak didengar kecuali 
oleh dirinya sendiri. Dan mereka menyerupakan anak-anak muda dengan para 
ulama, menipu banyak orang, dan menggambarkan kepada mereka bahwa mereka 
adalah masyayikh, padahal sebenarnya mereka tidak demikian, bahkan mereka 
hanyalah para penuntut ilmu pemula." (l5) 

Saya katakan: 

1. Sebutkan kepada kami siapa para ulama besar yang engkau mengarahkan para 
pemuda kepada mereka?! 

2. Jika salah seorang dari orang-orang yang engkau perangi itu tidak ada yang 
mendengar suaranya kecuali dirinya sendiri, maka ketika itu tidak ada alasan 
untuk melakukan peperangan yang engkau lancarkan terhadap mereka! 

3. Perkaranya tidak seperti yang engkau sebutkan, karena sesungguhnya orang- 
orang yang engkau perangi itu adalah para penuntut ilmu salafiyyun. Jadi 
ucapanmu tidak sesuai dengan fakta, dan menyelisihi perbuatan para ulama 
yang menunjuk orang-orang yang semisal dengan mereka -dan orang-orang 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 



yang iebih sedikit iimu dan titelnya dibandingkan dengan mereka- sebagai para 
pengajar dan para dai yang mendakwahkan agama Allah. 

[12] Asy-Syaikh Muhammad bin Hady mengatakan: 



"Mereka ini tidak memiliki ilmu yang kokoh, dan apa yang datang dari mereka 
berupa keburukan Iebih banyak dibandingkan kebaikan yang berasal dari mereka. 
Maka wahai orang-orang yang aku cintai hendaknya kalian semangat melakukan hal 
ini, yaitu kalian mengikatkan diri dengan para ulama besar, ulama pembela as- 
Sunnah, ulama rujukan dalam ilmu-ilmu as-Sunnah, para pemilik ilmu yang teliti dan 
penukilan yang terpercaya. Adapun mereka ini yang muncul di tengah-tengah kita 
akhir-akhir ini, masyayikh layar monitor yang bersembunyi di baliknya, masyayikh 
google, dan semisalnya, waspadailah mereka, karena sesungguhnya mereka tidak 
memiliki selain apa yang telah aku sebutkan kepada kalian, dan keburukan yang 
berasal dari jalan mereka Iebih banyak dibandingkan kebaikannya." (13) 

Saya katakan: 

1. Jelaskan kepada kami keburukan apa yang dimunculkan oleh mereka, sebutkan 
kepada kami nama-nama para ulama besar yang engkau memerintahkan 
manusia agar terikat dengan mereka, dan engkau jangan banyak bicara yang 
sifatnya umum! 

2. Jelaskan kepada kami berbagai kebathilan orang-orang yang engkau sifati 
sebagai masyayikh di balik layar dan orang-orang yang engkau sebut! 

[13] Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 



"Jika datang seorang penuntut ilmu dan bermajelis dengan mereka, mereka tidak 
akan memulai berbicara kepadanya dengan menyebutkan kebathilan yang ada pada 
mereka, tetapi mereka akan pura-pura menampakkan bahwa mereka bersama para 
ulama besar dan bersama para masyayikh, padahal mereka pendusta, demi Allah 
mereka adalah para pendusta, dan suka mencela para ulama di majelis-majelis 
khusus mereka, mereka suka mencela para ulama dan merendahkan kehormatan 
mereka, jika sebagian mereka menyendiri dengan sebagian yang lain maka mereka 
akan saling membicarakan hakekat dan fakta yang ada pada mereka." (14) 

Saya katakan: 

1. Mana bukti-bukti yang menunjukkan kebathilan yang ada pada mereka! 

2. Mana bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah para pendusta dan 
pencela ulama, terlebih engkau telah bersumpah dengan nama Allah bahwa 
mereka adalah para pendusta dan pencela ulama! 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 



[14] Kemudian dia mengatakan: 



"Waspadailah Sha'afiqah yang memutus jalan kalian, karena sekarang mereka 
memiliki syubhat yang hampir sama dengan syubhat ahli bid'ah, yaitu, 'selalu 
bersama para ulama besar, selalu bersama para ulama besar, kami bersama ulama 
besar.' Padahal mereka pendusta, ketika mereka meninggalkan kalian mereka 
menggigit jari-jari tangan mereka karena marah kepada kalian. Katakanlah, 'Matilah 
kalian dengan membawa kemarahan kalian!' Mereka suka mencela para ulama dan 
masyayikh di majelis-majelis khusus mereka." (15) 

Saya katakan: 

1. Sebutkan kepada kami nama-nama para ulama yang dicela oleh mereka, dan 
sebutkanlah kepada kami redaksi celaan-celaan tersebut! 

2. Jelaskanlah kepada kami celaan-celaan mereka terhadap para ulama dan 
tindakan mereka memutus jalan orang yang ingin sampai kepada para ulama, 
dan jelaskanlah kepada kami bagaimana penilaian mereka terhadap para ulama! 

[15] Kemudian dia mengatakan: 

5 -Xj I f-1 o^! T 1 —^C) l——(j jl (j jl ij i jJjJ® 




"Mereka ini merupakan keburukan terhadap para penuntut ilmu, keburukan terhadap 
para pencari as-Sunnah, dan keburukan terhadap para pengikut as-Sunnah di 
semua tempat, dan berhubungan dengan mereka terdapat bencana besar, yaitu 
melalui media-media sosial di Twitter, atau Facebook, atau Instagram, atau yang 
berhubungan dengan Whatsapp, atau yang semisal dengan hal-hal yang baru 
muncul ini." (16) 

Saya katakan: 

Ucapan ini siapa saja yang membacanya butuh kepada pemaparan bukti-bukti yang 
terang dan jelas. 

Allah Ta'ala berfirman: 



" Katakanlah: Tunjukkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang yang jujur." (QS. 
Al-Baqarah: 111) 

Maka mana tunjukkan bukti-buktinya sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah 
‘Azza wa Jalla, dan juga karena orang-orang yang berakal tidak akan menerima 
begitu saja tuduhan-tuduhan tanpa bukti berdasarkan firman Allah ini! 


BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 






[16] Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 



ti.ll ji 


"Tetapi Allah Jalla wa ‘Ala telah membongkar kedok mereka dan mengeluarkan apa 
yang mereka rahasiakan, melalui tweet dan retweet mereka di Twitter mereka, di 
Facebook mereka, di Whatsapp mereka, dan semisalnya." (17) 

Saya katakan: 

Mana bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Allah telah membongkar kedok mereka 
dan mengeluarkan apa yang mereka rahasiakan melalui tweet mereka dan 
seterusnya! 

[17] Kemudian dia mengatakan: 



"Sebagian mereka tidak dikenal kecuaii sejak beberapa tahun ini, dua atau tiga 
tahun atau sekitar itu, lalu setelah itu mereka datang memvonis para uiama, 
mencela para uiama, membicarakan para uiama dengan buruk, dan memutus jalan 
para penuntut iimu untuk sampai kepada para uiama. "' 18) 

Saya katakan: 

1. Bermurahlah kepada para pembaca dengan menyebutkan seperti apa vonis 
mereka terhadap para uiama! 

2. Sebutkan celaan mereka terhadap para uiama dan seperti apa bentuk upaya 
mereka dalam memutus jalan para penuntut ilmu untuk sampai kepada para 
uiama! 

[18] Asy-Syaikh Muhammad mengatakan: 



"Waspadalah terhadap mereka dengan sebenarnya, karena demi Allah 
sesungguhnya mereka ini tidak ada yang mendapat keuntungan dari mereka selain 
musuh-musuh dakwah salafiyyah, karena sesungguhnya mereka telah datang 
membawa berbagai aib dan keburukan. Dan Ahius Sunnah jika menelaah berbagai 
tulisan mereka maka akan mengetahui berbagai bentuk kebodohan mereka, namun 
orang yang tidak menelaah tidak akan mengetahui, dan orang yang mengetahui 
merupakan hujjah atas orang yang tidak mengetahui. Dan perlu diketahui bahwa 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 




mereka telah menjadi hujjah bagi para pengusung kebatilan untuk menyerang Ahius 
Sunnah, sehingga para pengusung kebatilan bisa berdalil dengan mereka dan atas 
dasar mereka dianggap sebagai para murid dari masyayikh dan karena mereka 
adalah orang-orang yang berbicara dengan nama masyayikh. Tidak demi Allah, 
mereka telah berdusta, demi Rabb Ka'bah. 

Maka jangan percaya kepada mereka, jangan mendengarkan ucapan mereka, dan 
jangan mengambil ilmu dari mereka, karena sesungguhnya mereka adalah 
penyamun di jalan para penuntut ilmu, penyamun di jalan Ahius Sunnah, mereka 
memutus jalan yang menghubungkan antara Ahius Sunnah dan para ulama. Maka 
waspadailah -semoga Allah melindungi kalian- ahlul ahwa' dan waspadaiiah orang- 
orang yang menyerupai para penuntut ilmu dan para ulama, karena sesungguhnya 
mereka hanyalah orang-orang yang menyerupai namun sebenarnya bukan termasuk 
mereka, mereka merupakan keburukan dan bencana, dan tidak lama lagi Allah Jalia 
wa Ala akan membongkar kedok mereka, menyingkap tabir mereka, mengungkap 
urusan mereka, dan menampakkan kehinaan mereka di hadapan publik." (19) 

Saya katakan: 

Jelaskan kepada kami apa saja berbagai keuntungan yang didapatkan oleh musuh- 
musuh dakwah saiafiyyah dari ucapan orang-orang yang engkau perangi, dan 
jelaskan kepada kami aib-aib dan keburukan mereka, agar kami ikut bergabung 
bersamamu dalam mentahdzir mereka! 

Dan saya katakan: 

Sesungguhnya ucapanmu, "Dan tidak lama lagi Allah Jalia wa ‘Ala akan 
membongkar kedok mereka dan menyingkap tabir mereka," dan seterusnya, 
termasuk bukti yang menunjukkan bahwa sesungguhnya engkau tidak mendapatkan 
bukti-bukti yang bisa menunjukkan aib mereka! 

Sungguh engkau telah banyak sekali mencela orang-orang yang engkau perangi 
dan engkau tahdzir, namun engkau tidak menunjukkan satu bukti pun yang 
menjelaskan penyimpangan mereka! Dan dari ketidak mampuanmu dalam 
menegakkan bukti-bukti untuk mendakwa mereka bisa diambil faedah bahwa 
engkau hanya memiliki tangan kosong tanpa bukti! 

Maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan dirimu dan dalam urusan mereka, 
dan hendaknya engkau selalu meletakkan di hadapanmu firman Allah Ta'ala : 



"Tidaklah seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan kecuali di sisinya selalu 
ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya." (QS. Qaaf: 18) 

Juga firman Allah Ta’ala : 



"Wahabi orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah 
perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan 
mengampuni dosa-dosa kalian, dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya 
maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar." (QS. Al- 
Ahzab: 70-71) 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 




Catatan kaki: 

(1) Sebagaimana yang disebutkan dalam ceramahnya yang dia sampaikan pada 
malam Sabtu, 15 Shafar 1439 H / 4 November 2017 yang dia tujukan kepada 
Markaz Abu Bakr ash-Shiddiq di Amerika Utara yang diselenggarakan oleh 
Abdurrahman al-Umaisan, yang berjudul "At-Ta'liq Ala Atsar al-lmam Mufadhdhal 
bin Muhalhal Fit Tahdzir Min Thuruq Ahlil Bida', menit ke 36 detik ke 40. 

(2) Ceramah berjudul "Ai-Barakah Ma'a Akabirikum" pada hari Kamis, 29 Muharram 
1439 H /19 Oktober 2017, yang ditujukan kepada ikhwah di Darul Hadits lil Imam 
Abu Zaid ai-Qairawany, di kota Tan Tan, Maroko, menit ke 30 detik ke 32. 

(3) Ceramah yang ditujukan kepada ikhwah Albania yang berjudul "Aqidah Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah Fii Asmaillah wa Shifatih" pada malam Ahad, 23 Shafar 
1439 H /10 November 2017, menit ke 30 detik ke 32. 

(4) Ceramah yang ditujukan kepada ikhwah Albania yang berjudul "Aqidah Ahlus 
Sunnah wal Jama'ah Fii Asmaillah wa Shifatih" pada malam Ahad, 23 Shafar 
1439 H /10 November 2017, menit ke 59 detik ke 52. 

(5) Ceramah berjudul "Al-Barakah Ma'a Akabirikum" pada hari Kamis, 29 Muharram 
1439 H /19 Oktober 2017, yang ditujukan kepada ikhwah di Darul Hadits lil Imam 
Abu Zaid al-Qairawany, di kota Tan Tan, Maroko, menit ke 20 detik ke 50. 

(6) Ceramah berjudul "Al-Barakah Ma'a Akabirikum" menit ke 27 detik ke 37. 

(7) Ceramah berjudul "Al-Barakah Ma'a Akabirikum" menit ke 33 detik ke 46. 

(8) Ceramah berjudul "Al-Barakah Ma'a Akabirikum" menit ke 11 detik ke 56. 

(9) Ceramah berjudul "Al-Barakah Ma'a Akabirikum" menit ke 11 detik ke 13. 

(10) Kalimat yang ditujukan kepada orang-orang Bengazhi (Libya), Sabtu 1 Shafar 
1439 H / 16 Desember 2017, yang berjudul "li-llmu ash-Shahih Ishmatun Minal 
Fitan" menit ke 36 detik ke 25. 

(11) Kalimat pengarahan kepada orang-orang Maroko yang baru diterima di 
Universitas Islam (Madinah), menit ke 23 detik ke 44. 

(12) Kalimat berjudul "Washaya li Duatit Tauhid fis Sudan" menit ke 37 detik ke 29 

(13) Kalimat berjudul "Washaya li Duatit Tauhid fis Sudan" menit ke 43 detik ke 22 

(14) At-Ta'liq Ala Atsar al-lmam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 37 detik ke 5. 

(15) At-Ta'liq Ala Atsar al-lmam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 37 detik ke 44. 

(16) At-Ta'liq Ala Atsar al-lmam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 38 detik ke 3. 

(17) At-Ta'liq Ala Atsar al-lmam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 38 detik ke 46. 

(18) At-Ta'liq Ala Atsar al-lmam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 39 detik ke 9. 

(19) At-Ta'liq Ala Atsar al-lmam Mufadhdhal bin Muhalhal, menit ke 40 detik ke 5. 

Ditulis oleh: Rabi' bin Hady Umair 

Ahad, 3 Syawwal 1439 H 

Sumber: 

1. http://rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=336 

2. http://teleqram.me/iuiurlahselamanya 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 






4X11 ^* 4 


s- s- 


<u Uf s.\j ji\ ^Ul J ^^Ub ^ -U-^ ^mSJI oUjjxL J& oLLJuu 

•dljJb ^j| 0^-^ 4*^t*4>j 4 ] I 4Xll ^^L*4«Jij 5^1 v^lij ^X1 -L«.Jl 

t■ 

: JJU Ul 

(['0).alyk‘)!l Jj&L jjA?tla - |».g- Jjajj iAjisLtdL ,.->^. LLa ‘juaL-JI ja V^uS" ojfcj-L olij-^j 3iL& jj -Ly£ ^yiJJ jli 
: ,J-^j yjy- ALl aUJl j \y~)\ jjij SllL^al jyai^JJill yAj\ j I ■—y ■-■-^ i Sal^CO LJiLlI ^L jj^ ja _yj I JJ&j 
.( jOiLi jjuj jl -L—.Uft,^' (y\j& Jj) : Ja>j j£- allll Jji ja li jUajlj t(LajJJia jl uJUs ill?-1 jA jl) 

■:dk\ ja iJli-l Ajjlci iiiLa j.1^1 *I^J1 Jlj 

:ajj^aj 0 y%LjLi,l CJ^LpwjJI 3 liULj <■ jyyLLJI Jaau 3 iijjLdl aJLJS" js. 4 JJI aJiij jiLfc jj Juy£ ^JjJI Jli (l 

ja ^£-L^*^l y^^l tjyJLiiptll^ jjpya Jilj yL-^31 aLa-Lxll y£* A^^l jl 4 a> , *III ^ wjia L-L-t yy^l^ili 

([2]). LjaLbj LjaLb y# L-L-t j ^ ' LL -. ' JI .0 jjLJI jyyaLJl 

:Jj3' 

.,0 ij ■ w JlLjl jjLilPtllj jJPt^j Jjl yLa^il aLJjJI t-^lyjb LJ y> jl^p-^jl 

*LL*J1 4,JJg A^Jl Jjbl ^£=ul^^ |0^l ^^suo U>^3 ^bJU ^>^j\ j JLjla ** / 9j 1 ^5 t...":A^ ^.*£jl J15 j \2 

([3])."aj jjjjl uLmiI IjjAiy jl^ a £=>;>i U^3 l^s-LL jL |»£=u^>jl 


:Jji! 

A-tU-i- uASi^il <iiJJ j-«j jl-dJl j-o (3 C-jTji ^jJl ^UiaJLo IjJb 

.LiJu^*>SsJl Ijjbj Jl J^£-4 ^4*^1 (jU 

.[1 JUflJ^ll] J)1 a]4^)1 I^ju^Ij |0^sujJ oli 4^31 l^-fljls) : J& 4X11 t—1«^A 

.[lOiOl^tJl] ( 4 XII l^fljlj ^ajj>>l l^tLs^ll 30l-^l) 4X11 J^3 l-aJUs?:j 

: jli I( jj :l^]li j»ll^]lj S^L^JI ii-jS ^ J-kiL |»£=ijo-l 'il) :^^L-Jlj S*iUflJI <yLc- ^Jl Jji k_jLl!i!:j 

.(iaJlil jCll oli jLlij 1 jell oli 

y£. JP~*J ' yAJI. II ILj& LS^JiJI oLs*al ^ya^a t^C-L^LlI vL^yi 1 ^Lo-mJI LS^LJ' oLwal ^ya^a : «y^ ^VwlJI y i (3 

IjilJyj "ils |»i>L*£-l ,n j: a 4JJU ijjc 1 jS-a ^ AJaJI Jjfcl [ji_}^ tjyoLLJI [ji_}^ ^Lll y*3Lua]l a*ijA ji-l^il 
aJS* yij- ^a ^aSjj^-l (A^=uix> yalt aOJlj ^jli ..a ,; I a y I ^ JL y ^a^l^il ^a I^J^'L ^y: Ij I -^?V j l ^a . a ..- L ^yj 

jl^ j j J — 0 |»1*JI JaI tj y .yj_jl ^iyup JjJaJj AJLuJI JaI yjjAy> jLill ^l^ |*Aaljj La 4jLlj Ajls 5^o-“iII j &j m 

. a^LSL' J^p-yly A^JSsJI 

Iijili j^a 4JJL ijjj ! j—JI (j )3i^" j^" jjj ejSlLal jA^a^S” ^«JUalj |A4jL<as-l 3 ja^Jl^ ^Jjl j-a ajli iASLtsa]l a*ijA ^1$ 

([4]).jLS^I Jom 3 Jap- BjAUs ^aAjUI JP 


jpCJ 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
0RANG-0RANG YANG TIDAK BERSALAH 







:JjSI 

.jLUI l^j - 4 -jj ^ j - 4 j' iliLit ol* -1 

.^L*^>Lil ^ yyaJj^-\ ^L^>Lil j »JS- 3). iiL GjaIaXII iiAjj £0 Li -2 

.^Lu \ |«j 4331 GjamO ^Lxi 1 UJ ~3 

.4AS\jua]\j a 4 a< aj ^jbJl aLJjA jo^SlLal ^jjJl jLS^I j3a*j bJ |L*u -4 
.c^J&UaJ! \ b'LiI o4J& /^I ^5 t4JLsljc^ - ~ b v — b jjl ^L^JI ^uLbAI tLij^A si o <»il _/jl-5 

4(_5jil 4jlfr 4_«Jju Lij 4 ^ -bil 4ulfr ,3 <ulc- J^-JO LLj 4<L)SjGl4 v? 4 < *i 

Li !Jol ^ jjJI 5jJfcUill 3 s " | l ‘ 4 b c- ' ‘3*^ ^j_/ (**% ‘ 3 ji>l |a 4 j!c- J ^-4 jgjLs sd)(j^-“il j-5ou 

Ijjk 3 3 ji>l 4J ^Jl*oju3 43.^3 3 ^ Vj G 8 -*^ ^ “* Jt4 Li) 4-J3 4 Lis !4 jla 4*3Ul objfc i_^s-Utf 3*^ Lil 

3 bjlj jJj |»5j ‘^-b'l 4j J-j«J oLtJlj 44 ] 4JJI 3^3^ 3>J^ < 4-^ c ' ^~L*J ^4 ‘jej-Sjl ‘-SLLib' t-iiUi ye 4jOb liLfi-— i_jLJl 
([5])." jU^..t.ll pjL»o3 iLjjJlj 3 c '^-> !»Uj 3 ^ *—'?'£'l Lsj !»Lj 3 ~^’ gL ' La ‘^b*il oJ la 

:JjS' 

S- ^ «* .X A # P A 

.-L>-l J^j*S jbl ojJbUail eJJfc b! _p jj jl ^j^J Ul -1 

.4.4*11 LojJIj ^^^ l^C'b ^j-1 ^uLsljcs^ ^jj>^jl ^sju o^li^ ^Jp aJ^I oLa -2 

i4i)l ^ f4>jjj bjljj c^LslII ^ p^:c>Uaj cJl 9 tj» 3 ijU—'il t'ijjfcj : ^ 34 ^ J^j (^ 

c^Sjil I jjb 3 |oA >b' 3 ^ |A-A La ^< 3 ^ ^ a. j\^ —>\W 3 ^*^ 3 ^L -. gj b'j ^ ^* a UjiJ ^ 3 ^LJ 1 

([ 6 ])."iiUi 3 A 4JJb liLc 

:Jj3' 

^j ojii JisUl ^ 3 3 ^—^. |« 4 j' ^3 ‘4iiL*^> ^,^ 0 ,..^ 3 J 4 J 3 3 J^ 3 *-^ 3 ® ^ l - J '-® 

.4L«3 |oA La p i^3 c. a : jl^ 33 .I 3 j-bu!J 

Ajl ^]s AjI£=o 3 A i_jl^j J ^’’ 5 ‘tS^i _ 4AJl Li^?j— i^ULa ^3o Ajujj ^ 3 ^-J M J^j (6 

o-U£- |oA£- Li 3 A 3>j 3*3 j^-alj tLi) :JLfti ? 4 ^»oa tjL cJji ?4U^aA liiAc- C-j3-il :aJ JUii 44U-3L 3 ^ cJmag- 

.((»Jifc j»LL-Lil 3 ^ 4 % 

L^" 3^ (3 J ^^ 1 ^ 3i-^^ 4ASbua]l aL!jA £A j»jj| Ulj3 *J4->j ^i^ 4 3^j i3 ^■ k -® L!) 4 )) Li 

([7]). ,, !?^3J-(33LiG Li" 3 ISLa 


:Jj51 


A ^ s- s~ 

.^^Lgi*^i! ^ ^)fl C> Oj-Ls^ UJ jj (jl 




([8]). jbSil y\ju£&\ ^Jb3^|l ^wmJI (7 





BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 




:JjS> 

!?ASlli>l (J1 ji^tU ls-llis Jj-JL)I I jjb jjSlJ SjLS^I £uLoj c-jl C-JmJ Jjfc \jl 

Jojjj i—asmJIj iJ^j a^Up lil a!^> j-pjj »p<p |«Jp ^ j—Jl jli :-u-£ ^JiJI Jlij (8 

([9])."J^ajj JpaJ ‘Jjju l* lj*3l-u jl j^Ul 

=jjsi 

P . P ^ P P P PP M P £ 

jl JjJb U JT Jp 1^x31 Jj jl jl— jj-U^j j-* -^J&-L>-l jl- * 2jJ& 4 j (Jl U Uj Jju 

<4-Jo 4JJlj oJu& jX' ^vsau J^bj f ^ jb-^1 j\Jua l-A^Jo jl jlb^- :-U^ ^s^JI J\3 (9 

A^il J jfl ij^S"«Cs3 \3jb ^eJoij LdyT^ cA-^^bwJlj A^bIxJI 4^jl (A^3 ^^x3jl b^3 ^JsJl o«L& 

([10|).(j»^l pI^jLai ^lJX' 

:Jj3' 

cj^lL*^La oil^-£> ^cAxjj^Jl ^ olj^iS^ o^l^Ii (J-«^r ^ Axslx-/alb ^ ^ O J&\ ^3 

L^ C> ^ bl S^*Da^ |0-^ c^31 C» l-L^3 ojl^<’*i ^ ^ 

.^oJ-ftj 1 i Jj& 1 P>-l Ls^jsJU^; ^J oUpSj j^^j J-J Ui ^ pJU J U ^j^aJ l«^Pj 

djlj^s-^!! idjj^-l id)|j^- v )!l (“ 4 *^ ii)ljL?- v il jls it-^JjA ^ "i" J^j (io 

([11]).’|jji5" d)lj^- v il .up i(j^u53U) 

:J^ 

p *5 t ..♦♦^ * . p . 

t^^iajsJlj jo-LxJ 1 1 lLmj <j\s*a j^S \ ^jj-Ol £LoAxJi ^^3 l-A il^ Ool^ (Oi>A^I ^ ^ ’- ^ ^ ol-\^ilj i^^uJ 

• iJ_JU —^——-J cLvJ ''3 


^ 3J-^ ^Ua3 t*ijA jls iAA3l*^]lj |fc£=>\jjj 1jPU^*)!l { J& Ij-UtXjlj jjl£" v )!l \y&j^[)" :Ju^ (11 

i|aA-kj>ly ^ jLS^I ^jP ^AjP<a.j i|Jj«JI A^JJs ^ JjjJaJI j^aiiAj i3j-^ ^Ua3 e^jA ijJmJI ip’^Us 

ipLJjiJIj ^a-fej j .,uj IjA “)!l Aju— 0 ‘i ^jJaII C)yG& 4j y& i jl?xAJ £ JjJU ^jJjiJS" jaAPs-l jUu^]I ^ yS- jJj 

([12]). J)jjAma jJp o^U? |oP .cAJ-w” U.i.-.ij ap-a^I ^ ^jU |A^ p!i y 6 Jy^ ^ 


:Jj3> 

■^.I& oL-tJI ^jJl bJ^il -1 

. ^P-AP 1 ,g ’• .V^ jj>°'• c jJa *y w i| Ajo i*^ £*^!yA yfi -A^i^ii 0^* “2 

^J l^p i L-iJlisAj \y ' i^-aJUsA cA-^'yS—2 )^-spl—i pP ,Pj^ ja)I t-^yA iP^—”A L^S" y ^' ^ wjJ — 3 

.Alii | olpJ^j ^Kw-jPo ,P y **Xi — ‘“^ v ' ^ P Lo-[p ^ (i ' fl fi*)lyA Jlpl J) y **JO pLq-LaJ 1 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 




Jb L3 1 ^ j - j ^A Jb Laj t^olx!! j 435 *aIj ^li ^j> ^..-1 :^iUb ^j**JI JU (12 

<_)l?t*pl t4A*«JI ^^a ‘*-“*bl aUIc- tJ b£l |Jl*J 1 j*b (jailijj iljjb ^ jl jix< ^^-a j«3 3 A ^ j .j 

.jjjji i^oxii ^hi 

4(iUi j^-j (j>^>) ^iLIaj L§j\j__j 3u?t?til cj\JuL*JI o1* ^iLIaj Ajj^il j bult j*JJs ^jH a'lJja LaI 

([13]). ^c. ^3bl jb L3 I p g gj jj ^a jb 3*^1 ^iJlj 6 j*^—^ La |aAA*A. ^oJ <0)3 S|oA^j-^-l 


:Jj3' 

Sj£" libiA Pij ialJj''s!b (J-jUI jjjJl jUSvjl «UJul!1 »U —:\ bJ ^'$\j ‘a'LIjA 4jJ^-l ^jjl jj^iail bJ 30 -1 

.c/iu^i 

p 

CJ LaJ LmJ I ^ <? «/3 > 1 LiJ 2 

^J^jJbUsJL) UjIj tjiUl ^JbJJS* La jsiuJ ^ ^ijtil oJU? *L> La 1 ^wJwil ^Jl3 (13 

jjAsJaj IsM ^,Jb£ j itUoJI j jjjlxls 1 j_jjl jj 4l(j 1 j_jjllS" |»Aj £«j Ao-La-H £6j j }\£'ii £« ^b 

([14|)."^(j]( 5 ILJjJ-l j <ui £■ pjb Lj Jo*j ^ax> |«l£=u Jaa j jl }b> lit jj-Juj 

:Jj*' 

. jiabJl ^jA -Li£. La 3iA|3"^ olfc-l 
.*Ui*JI j j_yL*J 5 j jjjlji' ^31 4 jbb c31> Is c-jlj U-wA*i itLJjJI j jjjL*is jjjlb5" <J 3 v )!l oUj -2 

j»jj] :^aJI JaI jjA i-Jji j^l ^JlS t^Pa.lC' JjjJaJI jjaiajL 3 J-JI A33bua]l »*)!jA :JLi (14 

jjA»Jaj 4^3=aJxJu (jJja Ji (JLJlII jAUMl p^-sAc- \jmo£- (jls- lit 1 j jjIaS" |«Aj 1 *b?I £« 3 ^-j ‘jjLS" v )!I 1 _^LS"*)!l 

([15]). 4Upbibl - |i ...U *t. j i^btll jj aU 1*JI j 

.jjaJaJI objk jOj+aj bJ ‘a'LIJA j»laj ^jjbJl j^LiAlj aLJjiJI aU-aI bJ -1 

JaI ^ ^ISo-l bJ 3 U 5 4|Jjl!1 JaI jl JjaPjII 3 A ^ (JjJI JaI j t'ijA bJ jjjj -2 

.(Jjjl 

1^1 ^a jj s^ISLa j aAmJI »bjl ^/4Aj 44 AmJI 4^b*JI ^\& A*LljAj jLs 3 (15 

oAA ^^*^1 t(LAL*Al^ib) 3 ^*^ La-j 3 jl (^ j^wAl) j jl (3 ^ .. . ... v . gJ I) jjl (^b^j) j jspl^l j^b^j jjj 5 3 ^ ^^bJl 

([16])."ajaU-I 5jojJ-I aLaSII 


:Jj3' 

j) ja3=bLft ji (jjbfc Ji) : jbu JIB jij a aJA*^?I Ajlc- j»j3j jjj tg-jj-l OiA|j]l 3^A I AaLs) j) gJjAJ jjA ^b^: j»“iSbl 1AA 

bLaAAl AJi'il ibJlib! ^jb'Alb 3 ^aJaaO £^Laj(J! 3^3 6 j?3 3^ SILaXaI 3 ^( 7 ^^ 4-gL^3 i(3^^bA 3^j 

.11* 4JJI Jj3 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 








Jj j ^y>-lj a'ijA £uoi }Lc.j Jj> 4JJI y£=^j" :-U^ j^iJl JLSj (16 

([17]). liUi |»4jU— Mi(j (j,J ‘^a^jISwaJ (j,J 


:Jj3' 

P ^ Jj, P P 

.^Jl ..J |»4jljOjJU ,j >,.->■ ^*2 jA £uia3 -ki 4JOI jl ^ oLa 

JaI ^ j ,yS^. uJJi Juu \js-\s*3 iiilii y£- jl ib^lj jl tiLjyj Oi-Laa L ) 4 !^Lr*i |a^Lx*j M : J^ (17 

([18|). jaA^JI ( JaI J (3 (aA*JI A*Ak ^Jp u j* a? ej j ( JaI (3 L)^JaI (3 j j * * [j j j 

:Jj3i 

■ | 0 ^x)l ^JaI f*^y& ^ISs^-I^SJaj ^ ‘ fa 6) —1 

■ jaixil JaI !_)' Jj*A>j3I (3 (a-Lxil <uil? ^ f-fei ^' . »k -2 

L> '■•£>• Ai ^^jls SA,.. g . L. .i J ' o^P-aII al-kp.1 Li| " jl ‘ fl k... ^ . ' .. . . ^ Y A^jlj .■ ''J Ajlp ^oA^^-k^li :JLs (18 

o%> ^Jp. jjsj ‘^jjju |J ^Llaj |J , 3 jjl ^£=Jj IjijP- |«^j"iULa IjjJisI U 13) aj_JI Ja)j ^iLiiJL 

p p^ p p w p 

C^oLjLil -Lw^^L) J)jIjJuaJ Ij^5^»n^L 9 ^Jp J3 (^IjO 

.a-j«5vJI i_jjj )jjL5" !<Lu)j kJ i^Ltil |«_jL jjJSLo jjoJl ^jt> 
SAJ^mJI JaI ^ JjjjjaJI ^UaJ ij*lxll A*JJs ^ JjjjiaJI ^Ua3 akJjA j)® •,;i^-C- (j-La-Li i|»i> lyu—3 ‘ij t|»AjA*aL> "ils 

P P Jj, , P 

^Lxil A-JJaj oil j-o Jjbl 4JJl ^lag> i^-LaJI Jjbl ^joj ^a^oo U^3 ^JaJl j^xkij 

|d-fc jA-a) Ljl7^jij ^_£Px^i 2 J 2 J J)l 4^il ^ (Jj^^ ; <*»*■ ^ 

([19]). pL 4 -iS?] (j^jjj Jp v4^J 

^^^A^wA«L*mJI f.I.LC'l Ub^I j 2 JwjI «L)|^aJI La LiJ 

.^La^jl?cJl ^ elSjUi Jc>- 

^.Ip Jup- lilil ^ Aji'il ^a "... |>49W3JU jl "ilc-j Js- aOLl liLijJj" ojjk Aju liilji jl 

P 

•Ljj aJj! 

. iO ij ^>\j£-\ ^\& ’>Ui ^JJO i,^i ^ ’. a J ^ ^a OjLS^ 1 aJL 

liLj-jP- (3 adil 33 ^® ju& liljl ja^AjjJ Ajj“il ialSI ^£- Ay*£- ^yfi 

.(j~S£- AjaJ *i) Jj3 yA Jaila La) i^Laj a]j3 

aisl ^kj |<4==5jjji ^<ik=J jAaAj |»£=JUp- 1 ^^-a' ^Lkj * IjojJIi LJji IjJjiJ alll IjiLl I^Lal ^jJl l^Ll L) :^Lu aljij 

.(UJai- ))ji jLs Ias a] 


o? 

A 1439/ JI5-L /3 JoSlI 


BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 






\£=OjAj jjJualt Jl(201^11/4) 333 U (a 1439 15 ) c^JI aJJ UUH jJI Ai^bbi j US' ([ 1 ]) 

3 jis 3 * 3 J 4 I 4 A 34 J-bAA jSl ^ 33 -*^ ‘Ab&j i jL-j^jiJI _pi -U£. <ulc- i_Sjbo 3 -a !1 aJLUI 

.Abll 40j 36:aJL3a!I [^jJI J-*' 

jb J Sji-^U kfrjA c ~Xj 4(2017/Ity 19 ) 333 H (1439 ^ 29 ) ^ [^^iSl £* aS^JI] jl^Uj 5([ 2 ]) 

.Abll 32j 30 aJu 3jjl 4 UjJiil jUs jUs U-Uj 33jaaJ^ -Ajj 3 ' 3 ^ ^b^U bo-A^-l 
(a1439 23 ) -^-*^11 aJ_J [aaH-sa>j ajj! A b - .b (3 a^La^^ Abbl 3^1 q a ... 1c »] 33*a*a c/jb-^U 0 j*p\£- ([3]) 

.Ablj 32j 3QliJbl 4(201711/10) 333 H 
(a1439 jA ^ o 23 ) aJJ [aJLL*j>j ajj! b o ib 3 A^-b.^3 Abbl 3-b fibJLc.] 33*"*^ 3 i^b]*s!l * 3 ^^!) &^bl^ ([4]) 

.Ablj 52j 59 :AiJjJl 4 ( 201711 / 10 ) 33311 
jb 3 Sji-^U Ijp-y cbS^ 4(2017/1^19 ) 333 H (1439 29 ) j»jj [^iSl £ a 5jjJt] 3 ljbu 5 js\£ ([5]) 

.Ablj 50j 20bL3All tA wO jJlil jUs jUs Ab-UJ 33 jAA^ Joj 3' 3b ^b^U boJci-l 
.Ablj 37 J 27 :aJL3a)I [^iSl ^ aS^JI] 33^ S^bbi ([6]) 
.Ablj 46 j 33 iaJLsjJI \_^j6\£ aS^JI] 33^u 5^bi ([7]) 
.Ablj 56 j 11 :UJj)I [{Zji iSl ^ aS^JI] 33^0 5_,bb£ ([8]) 
.Ablj 13 j 11 :USbl £ a 5^JI] 33bu 5^bi ([9]) 

:aJu3a1I 4[3UJI j* l^as. |b»*JI] :33bu (2017/12 /16) 333H t (Al439/^ /l) cbUI 3jbb Jj& US' ([10]) 

.Ablj 25j 36 

■Ablj 44j 23 :aJL3aH 4Ua^Lo^!I AjlaL^I 3 • 5 - k r^ AjjlUJ Aj^a>jS A*JS" ([11 ]) 
.Ablj 29 j 37 :aJL3a! 1 [jbj-JI 3 Ju^sll sIca! bUj] 33' JU U^" ([12]) 
.Ablj 22 j 43 :aJLJsa!I [3 bjUI 3 sIca! bUj] j3-* J,J ([13]) 

. 33 I 5 j 37 :aUa!1 [J^ 3 A jJudl]([14]) 

.Abb 44j 37 :aUaJ| [J^ 3 A Jbib> j»b)!l J\ Jp jbudl] ([15]) 
. 33 I 3 j 38 :AaJaJ1 [J 4 I 4 A 3 ) JbaU j»b)!l jSl ^4 J-Lull] ([16]) 
.Ablj 46 j 38 :U3 aJ1 [J4U> 3 J JbjU j»b)!l_yl Jf jbudl] ([17]) 
.331 9j 39:UJjJl[j44.3jjli.^l J Si^ jJ^I]([18]) 
.331 5 j 4 QUJjJI [J 4 JL 44 . 33 ji^L. jji ^ j^l] ([19]) 



BANTAHAN TERHADAP BERBAGAI CELAAN ASY-SYAIKH MUHAMMAD BIN HADY TERHADAP 
ORANG-ORANG YANG TIDAK BERSALAH 



i M 





•• I • § I •• 

« il ig o In oik i il rill o i 



m 


v5dLd CM an„^jD 

£ £ 

£LjjI jjjUI vjuj 

nj h/ftnm I n r> 

• i 





Asy-Syaikh al-Allamah Dr. Rabi' 

BIN HADY AL-MADICHALY 






